Dilengkapi dengan Sholawat Ulul Albah dan 
“8 Permata diri Santri Ulul-Albab (GRAPIYAK) serta Kristal-Kristalnya 


, . Pesantren Terpadu'Daru Ulil Albab 
Kelutan, Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur Telp. (0358) 6166610 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 


SUNAN AMPEL 


SURABAYA -— INDONESIA 


Kharisudin Agib al-Fagir. 


al) -Adab 


kode etik seorang muslim 
Dilengkapi SHOLAWAT ULUL ALBAB 


Diterbitkan oleh: 
ULUL ALBAB PRESS 
PP. Daru Ulil Albab 
Kelutan - Ngronggot - Nganjuk - Jatim 
Telp. 0358. 61 666 10 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 
EA 


Penulis : 

Editor : 

Desain Cover : 
Setting & Layout : 
Penerbit : 


Cetakan 


Kharisudin Agib al-Fagir 
Nurul Yagin 

M. Arif Budi S 

@. JR' 

Ulul Albab Press 
Nganjuk - Jatim 


: Pertama: Maret 2009 


Kedua, Maret 2010 
(Edisi Revisi) 
Ketiga, Desember 2012 


HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
Dilarang memperbanyak atau memindahkan 


sebagian atau keseluruhan isi buku ini ke dalam 
bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari Penerbit. 


All Right Reserved 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR ee asma 
BAB ! MUOADDIMAH oo 
. Pentingnya Membaca... 
. Menetapkan Tujuan Hidup ? mo... 
. Tatacara Memulainya ..........oo 
. Memengej Perjuangan .............o.o 


. Waktu Yang dibutuhkan ...........o. 


MUOLS 


BAB II ETIKA DALAM KEHIDUPAN 
SEHARI-SEHARI SEORANG MUSLIM ...... 
A. Adab Setelah Bangun Tidur Hingga 


Menjalankan Tugas Harian .................... 
Adab Masuk Kamar Mandi dan Buang 


» 


. Adab Keluar dari buang Air...................... 
. Adab Menggosok Gigi .........oo 
, “Adab Berpakaian w.o.ooo.o.”o#o.o..mooooooo 
Cara berpakaian.ooroWo.moooooooow 
: Aurat Laki-laki K.dodooooo.oo.moo.odm 
2 Mat Wan ks Serai aa maan 
Adab dalam berhias ................o. 
Adab Memelihara Kumis dan Jenggot ..... 
Adab Memotong Kuku... 


| Adab memakai cincin ..............ooooo 


Na meruhuleka 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 


|3 


M. Amal-Amal Utama Sebelum Masuk 
Waktu Subuh (antara pk. 2.00 - 4.00) 
atau Waktu SAhUT .....ooooooocooooWooo. 

. Adab Membaca Al Our an... 

. Adab Menuju ke Masjid ........ooooo.... 

. Adab Masuk ke Masjid ............ooooo.i... 

. Adab Dalam Masjid ........eooooooooocoo.. 

. Adab Ketika Mendengar Adzan................ 
Adab Shalat Berjamaah ............................ 
Adab Shalat Yang Benar....................i...... 

. Adab Keluar Masjid .........oooooooocoooo.. 

. Adab Makan dan MinUM....oooooooooooooo.. 

W. Hal-Hal Yang Harus Dijaga Ketika 

Keluar RUMAh ser. ennnnon on nnnnn nam annanann 


STA POOZ 


BAB III ADAB HIDUP 
BERMASYARAKAT “reel enineno0ononnnnnenn naa nanmaaaan 
A. Adab Murid Terhadap Guru.................... 
B. Adab Murid Terhadap Keluarga Guru .... 
C. Adab Murid Terhadap Sahabat 
Sa Nabatnya Maa batam 

D. Hak-Hak Dalam Makan dan Minum 

Bagi Pelajar aa 
. Adab Anak Terhadap Ibu Bapaknya........ 
SifatSifat Yang Diperlukan Dalam 
Memilih Sahabat ........ooo.ooooooooooooo.. 


Ti 


4 | al -Avab 


kode etik seorang muslim 


D0 


. Menjaga Hak Persaudaraan dan 


Persahabatan sa. une sanken 46 
H. Adab Dalam Majelis (Pertemuan)............ 47 
I. Adab Dan Kesopanan Bermasyarakat...... 48 
J. Adab Menziarahi Orang Sakit.................. 48 
K. Adab Menziarahi Orang yang ditimpa 

Musibah on ons saha 49 
L. Adab menziarahi Orang Tua Yang Udzur 50 
M. Adab Menziarahi Orang Yang Sakaratul 

Ne en an Aa EN NN EN An 51 
N. Adab Menziarahi Jenazah .............o.o..... 52 
O. Adab Mengiring Jenazah Ke Makam ....... 53 
BAB IV KEHIDUPAN SEORANG 
WANITA asn Lt Ba 54 
A. Adab Kepribadian Wanita ...................... 54 
B. Adab Wanita Yang Menginjak Remaja.... 55 

8 Di Dalam Rumah ....ooocoocooooooo 55 

8. Di Luar RUMah..o.oooo.oooo.o..oo. 56 
C. Adab Istri Terhadap Suami .............oo... 57 
D. Adab Wanita Dalam Bertetangga............. 58 
E. Adab Wanita Terhadap Pembantu.......... 58 
F. Tugas Wanita di Dalam Rumah.............. 59 
G. Mendidik Anak-Anak .............o.o.oo 60 
H. Hak Seorang Ibu Terhadap Anaknya....... 62 
Il. Tugas Wanita di Luar Rumah.................. 62 
J. Adab Wanita Keluar Rumah.................... 63 

PN al -Adab | s 
oda etik seorang muelim 


K. BatasBatas Pergaulan Wanita .................. 65 


L. Keutamaan-Keutamaan Amal Wanita...... 66. 
M. Suami Mendidik Isteri.............ocooooo.. 66 
N. Ilmu-Ilmu Fardhu “Ain adalah ................. 67 
BAB V AKHIR HIDUP MANUSIA............... 69 
A. Mengisi Waktu Sebelum Tidur................ 69 
B. Adab Menjelang TiduTt....ooocooooo 10 
BAB VI MENJAGA DAN MENGASAH 
KECERDASAN SPIRITUAL, 
EMOSIONAL DAN INTELEKTUAL 
SECARA TERPADU .ee..oooococoocoooo.moo 12 
A. Menjaga Pola Makan.......oocoooo. 12 
B. Menjaga Pola Tidur-Bangun..................... 13 
C. Menjaga Pola Ibadah.............oocoo..... 13 
D. Menjaga Pola Bergaul ........oooo.. 14 
E. Melakukan Dzikir Tazkiyah...................... 14 
BAB VII PENUTUP kekanan tian 75 
6 | al -Apab mualim 


PENGANTAR 


Atas nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan 
Seru sekilian alam. Tuhan yang telah menjadikan 
Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Buku kecil ini bukan merupakan karya 
murni penyusun, tetapi hanya sebagai susunan 
ulang dari sebuah buku Islamic Diary, dan buku- 
buku yang telah pernah ada, (dengan 
penambahan di sana-sini), Mengingat betapa 
pentingnya pedoman praktis seperti ini, bagi 
jama'ah dan para murid penyusun, Maka 
penyusun melakukan penyusunan kembali 
dengan diselaraskan kepentingan jama'ah pada 
khusunya, dan kaum muslimin zaman ini pada 
umumnya. Semoga pahala terus mengalir kepada 
para penggagas dan penyusun yang telah 
mendahului kami. 

Buku kecil ini sengaja kami cetak untuk 


kepentingan jama'ah, murid, keluarga, handai 


al-Adab |7 


Xode etik seorang muslim 


taulan, teman, dan keluarga mereka sebagai 
pedoman praktis dalam ber-Islam. khususnya 
dalam etika kesehariannya. Sebagai tali pengikat 
dalam ber-islam. Semoga Allah senantiasa 
memberikan rahmat dan ridlo-Nya. 


Amin, yaa Rabbal 'alamin. 
Nganjuk: 17 Juli 2006 


Kharisudin Agib al-Fagir. 


8 | al-Adab 


kode etik seorang mualim 


BABI 
MUDNADDIMAH 


A. Pentingnya Membaca 

Membaca adalah perintah Allah yang 
pertama. Sebelum perintah Shalat puasa dan 
zakat. Allah memerintahkan hamba-Nya agar 
membaca dan selalu membaca kenapa! 

Islam bukanlah dogma. Islam adalah konsep 
yang harus dihayati dengan kesadaran penuh 
umatnya. Islam tidak menghendaki umatnya 
menjalankan agamanya secara taglid, membabi 
buta. Islalm adalah agama kesadaran. Ad Diinu 
'aglun Laa diina liman laa 'agla lahu. Agama adalah 
kesadaran. Tidak sempurna agama seseorang yang 
tidak memiliki kesadaran. 

Allah telah memberi kebebasan manusia 
untuk memilih jalan hidup. Telah nyata 
kebenaran dan kebatilan. Mad tabayyanar rusydu 
minal ghaiy. Kini terserah manusia, memilih jalan 
hidupnya, lengkap dengan konsekwensi dan 
resikonya. Allah tidak pernah memaksa, pilih 
islam silahkan, pilih kafir boleh juga. Asal tahu 
saja konsekwensi dan resikonya. Laa ikraaha 
fiddini, tiada paksaan dalam beragama. Juga tidak 
sempurna islam seseorang yang terpaksa. Sebelum 
memilih jalan hidup, bacalah dan jangan 


al-Adab | 9 


kode etik seorang muslim 


berhenti membaca. Ulangi dan ulangi lagi hingga 
penglihatanmu menjadi lelah. jika kita membaca 
dengan benar niscaya pilihan kita satu, yaitu 
Allah. Manusia berasal dari satu rumpun yaitu 
Nabi Adam. Setelah itu nyatakan “Laa ilaaha 
illallah dan istigomahlah. 

Bergurulah agar kamu dapat mengucapkan 
dan membaca kalimat tauhid tersebut dengan 
istigomah, dan agar kalimat tauhid tersebut dapat 
membersihkan hatimu dari semua bentuk 
kemunafikan dan kekufuran. Carilah guru yang 
benar-benar mendapat rekomendasi dari gurunya 
untuk mengajarkan kalimat tauhid tersebut, 
sehingga silsilah keguruannya sampai kepada 
o Rasulullah saw. Bergaulah dengannya dengan 
penuh kasih sayang, sebagaimana para sahabat 
bergaul dengan guru dan pemimpinnya, yakni 
rasululllah saw. Persembahkan seluruh hidupmu 
untuk syahadah ini, sampai benar-benar bertemu 
dan menghadap ke hadiratNya. 

Itulah yang terkandung dalam wahyu 
pertama, surat al“alag 1-5: 


10 | al -—Adab 


kode etik seorang mualim 


sa IS HE ai ma Ti 
23 AE nda ae saia St 3 


“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 
menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang 
Paling Pemurah. Yang mengajar manusia dengan 
perantaraan kalam. Dengan mengajarkan kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya”. 


B. Menetapkan Tujuan Hidup ? 

Bila anda telah bersyahadat, menyatakan “Laa 
ilaaha illallah”, masihkan punya citacita selain 
menegakkan kalimatullah hiyal “ulya ? (kalimat 
Allah Yang Maha Tinggi), Tidakkah anda ingin 
menyaksikan suatu kehidupan harmoni dalam 
aturan Allah ? Masihkan kita mempunyai obsesi 
yang lebih besar dari perjuangan keyakinan itu ? 

Ya, Allah tidak memaksa sejak semula. Tetapi 
tentu bukan berarti selama hidup tidak ada 
kepastian. Kalau start sudah ke timur maka 
kelanjutannyapun ke timur, kecuali anda 
berbelok atau berbalik. Allah tidak memaksa 
anda ke timur atau ke barat, tetapi memberikan 

al-Avab | 11 


kode etik seorang muelim 


gambaran yang jelas di sebelah timur ada apanya 
dan begitu pula di sebelah barat ada apanya. 

Nah, setelah anda memilih jalan “Laa ilaaha 
illallah” itu, terbentang tawaran kenikmatan 
dunia akherat, namun tentu tidak Cuma-Cuma. 
Kuncinya ada pada cita-cita dan keyakinan anda 
itu. 

Yakini jalan anda benar. Anda dijamin tidak 
keblinger, tidak akan tersesat. Anda akan terbebas 
dari kegiatan dunia serta lingkaran setannya. 
Anda aman, selamat dunia akherat. Begitu janji 
Allah dalam surat yang turun kedua, alOalam: I- 
5: 


Kp3 kah El IN . D9 Donat Tari Tg 
Pan 3... PA g?t YAN TON 3 TA : 32 — 
LI BD ora pe 21 Doh D Ormas 
LI YI Im 01 Ar TE 
“Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat 
nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali 
bukan orang gila: dan sesungguhnya bagi kamu benar: 
benar pahala yang besar yang tiada putus-putusnya : 
dan sesungguhnya kamu benarbenar berbudi pekerti 


yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan 
mereka (orang-orang kafir) akan melihat”. 


122 al -—Adab 


kode etik seorang muslim 


C. Tatacara Memulainya 

Semua pekerjaan menuntut persyaratan 
pribadi. Anda boleh bercitacita jadi peresiden 
tapi apakah performance Anda memenuhi 
syarat! Juga, apakah kondisi di lingkungan anda 
mendukung! 

Begitu pula untuk melanggengkan cita-cita 
menegakkan Laa ilaaha illallah, syaratnya anda 
harus menampilkan diri sebagai seorang muslim. 
indentitas itu perlu Anda miliki, bukan hanya di 
mimbar atau di muka umum, tetapi sepanjang 
hidup. 

Maka carilah guru dan imam yang dapat 
membimbing diri anda berjalan di jalan Allah, 
maka masuklah anda pada jama'ah beliau, karena 
berislam itu harus berjama'ah. apakah harus 
dengan peci dan surban atau gamis! 

Tentu bukan begitu, tidak terlarang anda 
memakainya, tetapi tidak pula diharuskan, 
kecuali sebatas menutup aurat, baik bagi laki-laki 
atau perempuan. Yang lebih dipentingkan di sini 
adalah kegiatan anda dari bangun tidur hingga 
tidur kembali Selain melaksanakan semua 
kewajiban seperti shalat, puasa dan zakat anda 
dituntut juga berdzikir untuk mengasah 
kecerdasan spiritual anda, menghilangkan karat- 
karat hati dan kotoran-kotorannya. Serta 


al-Avab | 13 


kode etik seorang muslim 


mengerjakan giyamul lail, bangun di seperti 
malam yang terakhir. Shalatlah pada saat itu 11 
rakaat, tahajjud dan witir. Puas-puaskan melapor 
dan menumpahkan apa saja di hadapan Allah. 
Anda akan mendapatkan kekuatan luar biasa 
untuk memikul pekerjaan pada siang harinya. 

Di samping itu anda dituntut memperbanyak 
membaca Al gur'an, sekaligus memahami artinya, 
hidup anda akan terasa indah membahagian serta 
berarti. Sedang ciri lain sebagai pelengkap adalah 
sabar dalam menghadapi berbagai persoalan 
maupun merencanakannya serta siap berhijrah 
meninggalkan apa yang anda senangi bila 
memang itu tidak sejalan dan sepikiran ridlo atau 
perkenan Allah swt. 

Surat yang turun ketiga al muzammil 1-10 
mengisyaratkan hal itu. 


4 PI Ta 2 z Ga 4 PR TAN Tati 3 
gl ang DD NB VI II 8D Ja LL 


35 " Pa Le. Pa. 9 . s£ PS Z si 3 2 3 $ 
Dena Olajadl Jong dele j y1 G9 WB dna aka 


14 | al -—Adab 


kode etik seorang muslim 


» 3 4 0.3 aa La, Lg 0. mt ? ta. 
pe TAS AAL ja YAI YA Oa 


3 Vla Dana pegas Ujian La JS 
“Hai orangorang yang berselimut (Muhammad) 
bangunlah untuk shalat di malam hari kecuali sedikit 
dari padanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari 
seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan 
bacalah gur'an dengan perlahan-lahan : sesungguhnya 
Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang 
berat: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah 
lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu 
lebih berkesan: sesungguhnya kamu di siang hari 
banyak urusan yang panjang (banyak ). Dan sebutlah 
nama Tuhanmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan 
penuh ketekunan : Dialah Tuhan Timur dan Barat, 
tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, 
maka ambillah Dia sebagai pelindung : dan 
bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan 
jauhilah mereka dengan cara yang baik “. 


D. Memenej Perjuangan 

Keasyikan dalam menikmati kedekatan 
kepada-Nya jangan membuat anda berpuas diri, 
Cita-cita Anda semula belum terkabul bukan ! 
Setelah memenuhi persyaratan, tentu pekerjaan 


al -Avab | 15 


kode etik seorang muslim 


anda adalah melanjutkan start tadi. Apalagi kini 
anda sudah memiliki kekuatan secara pribadi. 

Yang menjadi persoalan sekarang, anda tidak 
akan mampu melakukannya sendirian, anda 
bukan syam'un (samson) yang bisa putar kota 
sambil tertawa. Ya, anda butuh banyak hal. 
Pertama teman, teman ini juga harus memenuhi 
Syarat seperti anda sendiri, Kalau anda tidak 
menemukannya, berarti anda harus memproses 
teman itu terlebih dahulu. 

Yang kedua pekerjaan anda bersama teman- 
teman harus tertata rapi, bukan semaunya 
sendiri. Organisasi yang rapi, yang islami, perlu 
anda bentuk atau anda masuki. Islami atau tidak 
tergantung pada aturan main yang diterapkan. 
Tidak harus demokrasi, karena dalam islam 
keputusan seorang pemimpin di atas hasil 
musyawarah. 

Nah, dengan modal organisasi yang rapi, yang 
disebut jama'ah, anda mempunyai otoritas untuk 
melakukan sesuatu, dengan hasil yang cukup 
berarti. Ucapan anda akan didengar orang, 
sehingga tatkala anda memperingatkannya, bukan 
mulut anda yang berbusa sementara mereka tetap 
berada dalam kondisi semula. 

Begitulah perintah Allah dalam surat yang 
turun keempat, al Muddarsir 1-10: 


16 | al -Apab 


kode etik seorang muslim 


£- 3 231» £ 
Pe Fe 9 tt 1. 34, #3 3 aa 
Or AN Ori maa aa Na 


2.3 - 3, 5 


DA ai Je D3 (33 Aa 


“Hai orang-orang yang berkemul (selimut), Se 
lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, 
dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa 
tinggalkanlah, dan janganlah kamu bermaksud 
memperoleh balasan lebih banyak, dari untuk 
(memenuhi) perintah Tuhanmu bersabarlah: apabila 
ditiupkan sangkakala maka itu adalah waktu 
(datangnya) hari yang sulit, bagi orangorang kafir lagi 
tidak mudah”. 


E. Waktu Yang dibutuhkan 

Itu tergantung keputusan Allah. Yang penting 
kita telah menunaikan sebuah perjalanan islami, 
perjalanan yang pernah ditempuh para sahabat 
bersama Nabi. Selama kita istigomah, tidak 
melenceng dari jalur semestinya, sabar dalam 
menunaikannya, janji Allah tidak akan terlambat 
datangnya. 


al -Adab | 17 


kode etik seorang muslim 


Namun kita perlu sadari, perjalanan Nabi 
saw. Itu bukan ringan. Penuh onak dan duri, 
penuh liku-liku, terjal, menanjak dan membatu. 
Apakah tidak ada jalan lain ? tidak. Begitulah 
sunatullah (hukum alam) yang tidak pernah 
berubah, Walan tajida lisunnatillahi tabdiila (kalian 
tidak akan menemukan perubahan pada hukum 
alam). 

Jadi perjalanan ini panjang. Selama itu kita 
dituntut mengalami banyak kemajuan. Banyak 
prestasi kita tunjukkan, bahkan prestasi-prestasi 
yang mungkin tak masuk akal. Kalau itu tidak 
kita alami, berarti ada persyaratan yang kurang, 
yang kita lewatkan. Mungkin penampilan kita 
masih belum islami. Mungkin juga jama'ah atau 
anggota jama'ah yang suka bikin dosa, mungkin 
istri masih enggan mengenakan jilbab dsb. Itu 
semua perlu dibenahi. 

Hanya bila semuanya beres, janji Allah akan 
datang. Hanya dengan itu, dia mengizinkan kita 
melangkah atas nama-Nya, mewakili nama Allah 
di dunia. Tanpa itu jangan caba-coba, karena 
resikonya hanya akan mencoreng dinul islam 
yang mulia. Tetapi manakala otoritas telah kita 
miliki, dalam sekejap kita akan melakukan 
banyak hal yang sungguh -sungguh besar 
nilainya. Karena pada saat itu yang kita lakukan 


18 | al-Avab 


kode etik seorang muelim 


adalah menyebarkan kasih dan sayangnya, 
rahman dan rahimnya. Ya, itu berarti kita lulus 
dalam ujian dunia, kita terselamatkan dari jalan 
orang-orang yang dimurkainya. Tepat sekali, 
Allah menurunkan surat Al Fatihah pada urutan 
yang ke lima. 


5 12-Y - ri PA rin Art 
HB KW ip AjI Ml an 
PT TN: #: - - 2. 
LA IL DI AN 9 ali 
p -. Be ak Saus Lg 
bemali Ea La Dp LS JG 
P »- £ Ba Th 13 y 


- 


Bd Yg Agale — ata 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam: Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
Yang menguasai hari pembalasanh Hanya Engkau 
yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan: Tunjukkanlah kami jalan yang 
lurus (yaitu ) jalan orangorang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka dan bukan (jalan) 
mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka 


yang sesat”. 


al-Adab | 19 


kode etik seorang muslim 


BAB II 
ETIKA DALAM KEHIDUPAN 
SEHARI-SEHARI SEORANG MUSLIM 


A. Adab Setelah Bangun Tidur Hingga 


Menjalankan Tugas Harian 
Penghayatan bangun tidur adalah bangun 


dari kematian, maka hal penting yang harus 
dilakukan adalah bersyukur atas karunia dapat 
bangun lagi. Dengan tatacara sebagai berikut: 


1. Saat bangun tidur hendaklah : 
a. Membaca do'a 
b. Mengambil wudhu 
c. Mengerjakan sholat sunnah 
Barang siapa mengerjakan tiga perkara 
tersebut maka lepaslah ia dari tiga ikatan 
syaitan di badannya. 

2. Do'a bangun tidur 

He ae an Be sa AN 

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan 
kami setelah mematikan kami dari kematian yang 
sementara, dan kepada-Nyalah tempat kembali”. 

3. Hendaklah bersyukur karena dipanjangkan 
umur. 

20 | al -Adab 


kode etik seorang muslim 


4 


B. 


Jika masih ada waktu luang, lakukan sholat 
sunnah fajar dan gablas subuh, membaca 
Ouran, bertafakkur dan wirid sambil 
menantikan waktu subuh. 


Adab Masuk Kamar Mandi dan Buang Air 


Penghayatan masuk kamar mandi atau toilet 


adalah memasuki tempat yang buruk, tempatnya 
banyak kotoran, penyakit dan setan sebagai 
inspirator kejahatan, maka seseorang harus :. 


l. 
Zi 
3. 


-g 


Memakai alas kaki / sandal. 
Menggunakan penutup kepala. 
Melangkah masuk dengan kaki kiri sambil 
berdo'a : 

BEN, BI USA 4 
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan- 
Mu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan 
perempuan”. 
Jangan membawa masuk benda-benda yang 
dimuliakan seperti alOur'an atau lembaran 
yang terdapat ayat alJur'an di dalamnya. 
Jangan berbicara selama buang air, sekalipun 
menjawab salam. 
Jangan meludah selama buang air. 
Jangan makan minum selama buang air. 
Duduk jongkok sewaktu buang air. 

al -Adab | 21 


kode etik seorang muslim 


9. Dipersingkat waktu buang air. 

10. Berusaha membersihkan sisa-sisa air kencing 
di dalam kemaluan,dengan berdehem-dehem 
tiga kali atu mengurut-urut saluran air 
kencing. 

11. Beristinjak sesudahnya dengan air, tiga kali 
basuhan. 


C. Adab Keluar dari buang Air 
Keluar dari buang air (kencing maupun 
berak), berarti keluar dari membuang kotoran 
dan penyakit dari dalam tubuh, maka selain 
bersyukur kepada Allah dan melakukan hal-hal 
berikut : 
1. Cuci kaki dan tangan terlebih dahulu. 
2. Melangkah keluar dengan mendahulukan 
kaki kanan, sambil membaca do'a : 


71 0 - 
£ 


SEE II ee LAN al ASLI MAS 
“Aku mengharap ampunan Mu Ya Allah. Segala 
buji bagi Allah yang telah menghilangkan 
penyakitpenyakit dari diriku dan memberikan 
kesehatan padaku”. 


D. Adab Menggosok Gigi 
Menggosok gigi berarti membersihkan mulut 
sebagai tempat keluarnya kata-kata dan kalimat- 


22 | al-Adab 


kode etik seorang muslim 


kalimat suci, maka mulut harus bersih dan 
harum, sehingga tatacaranya adalah, 


l. 


ne An 


E. 


Sikat gigi hendaklah dari bahan yang bersih 
(suci) dan kesat. 

Sikat gigi dipegang dengan tangan kanan. 
Mulai menggosok dari kanan, gigi bagian atas. 
Ulangi menggosok dengan jumlah yang ganjil 
Waktu yang disunnahkan menggosok gigi. 


a. Setelah bangun tidur. 

b. Sebelum Sholat. 

c. Ketika bau mulut berubah. 

d. Sebelum membaca Algur'an. 

e. Sebelum berkhutbah atau berceramah. 
Adab Berpakaian 


Berpakaian selain untuk kesehatan dan 


keindahan, juga sebagai etika sebagai hamba 
Allah untuk bersyukur kepada-Nya maka syarat 


Pakaian : 

1. Menutup aurat, (sesuatu yg harus ditutup 
menurut syari'at Islam). 

2. Bentuk pakaian lakilaki tidak menyerupai 
pakaian perempuan dan sebaliknya. 

3. Sebaik-baik pakaian adalah yang meniru 
sunnah Rasulullah saw. 

4. Bukan dari bahan sutra atau emas untuk 


pakaian laki-laki. 
al-Adab | 23 


kode etik seorang muslim 


5. Pakaian bukan dari sumber pendapatan yang 
haram. 

6. Pakaian longgar, tidak menampakkan bentuk 
badan. 

1. Pakaian dari jenis yang tebal, tidak tipis 
sehingga menampakkan warna kulit. 

8. Untuk lakilaki pakaian berwarna cerah dan 
tidak berwarna (gelap atau kelam ) bagi 
wanita. 

9. Pakaian laki-laki tidak bercorak dan berbunga- 
bunga. 


F. Cara berpakaian : 

1. Memakai pakaian yang bersih. 

2. Sunnah memakai wangi-wangian bagi laki- 
laki. Bagi wanita hanya apa bila 
berhadapan dengan suami atau 
muhrimnya. 

3. Memakai pakaian (baju,celana dan sepatu) 
dengan — mendahulukan — tangan-kaki 
kanan, dan melepaskannya dengan 
mendahulukan tangan dan kaki kiri. 

4. Do'a ketika berpakaian : 


0. 7. ot . Pang Ra Ni Ae 
BP Boa Va BUS SID LN 
Pe ee Se an On 


24 | al-Adab 


kode etik seorang muslim 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
pakaian ini untuk menutup auratku, dan aku 
memperindah diri dengannya dalam hidupku”. 
Do'a ketika melepas pakaian : 
Na Ate 
“Dengan nama Allah yang tiada Tuhan 


melainkan dia”. 


G. Aurat Laki-laki : 


|. 


Di dalam shalat : sekurang-kurangnya 
menutupi antara pusar dan lutut. 

Tetapi karena shalat berarti kita 
menghadap Allah, lebih sopan lagi kalau 
kita berpakaian yang sempurna. 

Di hadapan sesama lakilaki : Menutup 
sekurang-kurangnya antara pusar dan 
lutut. 

Di hadapan wanita yang halal dinikah 
(bukan muhrim) : Sekurang-kurangnya 
antara pusar dan lutut. Sebaiknya 
menutup sebagian besar tubuhnya 
pakaian biasa. 

Selama bersama istrinya, tiada batasan 
aurat. 

Selalma sendirian, menutup kedua kedua 
kemaluannya. 


al -Ada | 25 


kode etik seorang muslim 


H. Aurat Wanita : 


l. 


Di dalam shalat : Menutup seluruh 
tubuhnya kecuali muka dan telapak 
tangan. 

Sesama wanita muslim, pakaian sopan 
biasa. Bersama wanita kafir : Menutup 
seluruh tubuhnya kecuali muka dan 
telapak tangan. 

Di hadapan lakilaki yang bukan 
muhrimnya: seluruh tubuhnya kecuali 
muka dan telapak tangan. 

Di hadapan laki-laki muhrimnya : antara 
pusat dan lutut. 

Di hadapan suaminya : tidak ada batas 
aurat. 

Selama sendirian : wajib menutup aurat 
antara pusat dan lututnya. 


I. Adab dalam berhias 


26 | 


a. Berhias melambangkan kepribadian Islam 
b. Saat bercermin membaca do'a : 
te Se an Pe NN TN PA BAAN 
Ala: Age Ala Hem Si 
“Ya Allah, Sebagaimana Engkau 
mencantikkan wajahku, maka tinggikanlah 
budi pekertiku”. 
al -Adab 


kode etik seorang muslim 


J. Adab Memelihara Kumis dan Jenggot 


l. 


Menipiskan kumis dengan menggunting- 
nya, hingga menampakkan warna warna 
kulit. 

Jangan biarkan kumis panjang hingga 
menyentuh bibir atas. | 

Sunnah membiarkan jenggot tebal dan 
panjang. 

Menggunting ujung jenggot hingga rapi 
dan bersih. 

Menyikat jenggot. 

Jangan mencabut jenggot yang ada. 


K. Adab Memotong Kuku 


a. 


b. 


Berniat — karena ingin — mencotoh 

Rasulullah saw. 

Sunnah memotong kuku pada hari Senin, 

Kamis, Jum'at. 

Dimulai dengan memotong kuku jari 

telunjuk tangan kanan, diikuti dengan jari 

tengah, jari manis, jari kelingking tangan 

kanan. 

Kemudian memotong — kuku jari 

kelingking tangan kiri. 

Diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. 

Untuk kaki : Dimulai dengan memotong 

kuku jari kelingking kaki yang kanan, 
al -Adab | 27 


kode etik seorang muslim 


terus bergerak ke kiri dan berakhir dengan 
kuku jari kelingking kaki kiri. 


L. Adab memakai cincin : 


ad. 


b. 


Pilihlah cincin yang tidak terbuat dari 
emas (bagi laki-laki haram memakai emas). 
Boleh dipakai di tangan kanan atau 
tangan kiri. 

Sunnah memakai cincin di tangan kanan 
sebaiknya pada jari manis. 

Dilarang memakai cincin pada jari 
telunjuk dan jari tengah. Sayidatina 
Aisyah RA pernah meriwayatkan larangan 
Rasulullah saw memakai cincin di jari 
tengah karena menyerupai kaum Nabi 
Luth. 

Rasulullah pernah menyarankan supaya 
memakai cincin dari batu akik. 


:M. Amal-Amal Utama Sebelum Masuk Waktu 
Subuh (antara pk. 2.00 - 4.00) atau waktu 
sahur. 

Inilah waktu yang paling utama untuk 
beribadah dan munajat kepada Allah. Waktu 
dimana kebanyakan orang-orang fasik lagi tidur 
nyenyak. maka hal-hal yang hendaknya dilakukan 


adalah: 


28 | al -Adab 


Kode etik seorang muslim 


1. Sholat Tahajjud 

Sholat sunnah di waktu malam setelah 
bangun tidur, sekurang-kurangnya dua raka'at 
satu salam. Boleh dilakukan hingga delapan 
raka'at (dengan 4 kali salam). Ditutup dengan 
shalat witir. Dilakukan pada 2/3 malam yang 
terakhir sebelum subuh. Shalat ini tidak 
pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw 
selama beliau hidup. Higga kaki beliau 
bengkak-bengkak karena shalat ini. 


2. Shalat Hajat. 
Dilakukan sekurang-kurangnya dua raka'at 
dan sebanyak-banyaknya 12 raka'at dengan 
tiap dua raka'at satu kali salam. 


3. Shalat Witir. 
Shalat sebagai penutup shalat malam. 
Dilakukan sekurang-kurangnya 1 raka'at dan 
sebanyak-banyaknya 11 raka'at. 


4. Berdo'a dan Bermunajat 
Mohon pengampunan, ketagwaan, kelezatan 
iman, semangat dalam berjuang di jalan 
Allah, ketenangan dalam hidup, rasa syukur 
dan keridhaan Allah. 


al -Adab | 29 


kode etik seorang muslim 


Membaca Al Our'an 

Diusahakan membaca dengan tartil dan 
perlahan, (memahami maknanya). atau 
setidaknya mewiridkan ayat-ayat tertentu 
dengan hitungan tertentu. 


N. Adab Membaca Al Mur'an 


Penghayatan membaca Alguran adalah 


seperti membaca surat cinta dari kekasih, atau 
peraturan hidup dari Sang Maharaja. Maka 
etikanya adalah: 


1. Ikhlas dan mengharap ridho Allah. 

2. Berwudhu sebelum memegang dan membaca 
Alur an 

3. Membaca di tempat mulia dan menghadap 
kiblat. 

4. Meletakkan Al-gur'an dengan kedudukan di 
atas pusat. 

5. Membaca dengan betul dan mengikuti kaidah 

“ilmu tajwid. 

6. Merenungi apa yang dibaca, dengan 
memahami maksud bacaan dengan penuh 
kesadaran. 

1. Menampakkan rasa takut apabila membaca 
Al-guran mengenai azab dan kemurkaan 
Allah, serta meminta Allah menjauhkannya 
dengan membaca : 

30 | & al —Adab 


kode etik seorang muslim 


10. 


12. 


O. 


2 
“Ya Allah jauhkanlah saya darinya”. 
Menampakkan rasa kegembiraan dan harapan 
dalam hati jika membaca ayat-ayat tentang 
janji Allah akan balasan yang lebih baik 
dengan membaca : 
“Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari 

padanya” 
Memuji Allah apabila bertemu ayat-ayat yang 
memujinya. 
Bertakbir bila bertemu ayatayat yang 
menyatakan kebesarannya. 


.Bertasbih jika beremu ayat-ayat yang 


menyatakan pembohongan kaum Yahudi dan 
Nasrani tentang Allah. 

Selesai membaca berdo'a agar Allah terus 
memimpin hidup kita sampai akhir hayat. 


Adab Menuju ke Masjid 
Penghayatan berjalan menuju masjid adalah 


berjalan menuju pendopo agung Sang Maha Suci 
dan Maharaja, dimana kita akan menghadap dan 
diterima menemuinya, sedangkan kita hamba 


al -Avab | 31 


koda etik seorang muslim 


yang hina,kecil dan kotor, dari tempat yang kotor 

dan hina, maka etikanya adalah: 

1. Mulai melangkah dengan kaki kanan. 

2. Berjalan dengan tenang dan tidak tergesa- 
gesa. 


Do'a Nabi 
Ketika Dalam Perjalanan Menuju Masjid 


Leo K0. 2. #03 NE pia RARn TE ANN MT 
aa Ki ea 
2 GP BB ir JAR GP va 503 GP 

Aa AA Ar ly SS 
“Ya Allah, jadikanlah dalalm hatiku cahaya dan 
lidahku cahaya dan jadikanlah pada pendengaranku 
cahaya, dan penglihatanku cahaya dan jadikanlah di 
belakangku cahaya dan di hadapanku cahaya dan di 


satasku cahaya dan di bawahku cahaya. Ya Allah 
berikanlah kepadaku cahaya”. 


P. Adab Masuk ke Masjid 

Masuk ke masjid adalah masuk ke pendopo 
agung yang Maha Suci dan Maha Agung, maka 
etikanya adalah: 


32 | 8 al -Adab 


kode atik seorang muslim 


1. Melepas sandal dan masuk dengan 


mendahuluka kaki kanan. Ketika memasuki 
masjid, Rasulullah menganjurkan membaca: 


Utan, Tgl 3 pa 
. Ucapkanlah salam kepada orang yang telah 
hadir. Jika tidak ada orang maka ucapkanlah : 


Pe AA PN SA TER CNG DU Sar 

PIL al 2s dea Luke OI 

“Selamat atas kami dan atas hamba Alla yang 
shalih” 


. Mengerjakan shalat sunnah tahiyatul masjid 
(menghormat masjid). 


. Adab Dalam Masjid 

1. Duduklah menghadap kiblat. 

2. Memohon agar Allah membuka rahmat 
Nya bagi kita. 

3. Senantiasa menyebut nama Allah. 

4. Menghadirkan Allah dalam hati 

5. Menghentikan percakapan tentang hal-hal 
duniawi. 

6. Jauhi dari menghina Islam. 

7. Berdzikir dengan suara perlahan. 

8. Menghindari pekerjaan yang ada 
urusannya dengan dunia. 


al-Adab | 33 


kode stik seorang muolim 


R. Adab Ketika Mendengar Adzan 


l. 


5. 


Berdiam diri. 

Sabda Rasulullah saw yang maksudnya : 
“Siapa saja yang berbicara pada waktu 
Adzan (berkumandang), dikhawatirkan 
akhir hidupnya dalam keadaan Su'ul 
Khatimah (mati dalam keadaan tidak ingat 
Allah)”. 

Menjawab seruan Adzan. 

Berdo'a setelah selesai adzan. 

Ditambah dengan do'a permohonan, 
karena do'a antara adzan dan igomah 
dikabulkan (menurut hadits). 

Kerjakan shalat sunnah rawatib gabliyah. 


S. Adab Shalat Berjamaah 


34 | 2 


l. 


Shalat berjamaah, satu amalan paling 
utama. Ditinggikan sebanyak 27 derajat 
melebihi shalat sendirian. 

Hukum shalat berjamaah adalah sunnah 

yang sangat dianjurkan. Beberapa hadits 

yang mendukung: 

a. Dari Abu Hurairah ra bahwasannya 
Rasulullah bersabda : Demi Tuhan 
yang diriku ada di tangan-Nya, 
sesungguhnya aku hendak rasanya 
menyuruh (orang-orang membawa) 


al -—Avab 


kode etik seorang muslim 


kayu, lalu terkumpul, kemudian aku 
perintah supaya (orang-orang ) shalat, 
lalu diadakan azan buatnya, kemudian 
aku perintah seorang: mengimami 
orang banyak, kemudian aku pergi 
kepada orang-orang yang tidak hadir 
untuk shalat, lalu aku bakar rumah- 
rumah mereka buat kerugian mereka, 
dan demi Tuhan yang diriku di 
tangan-Nya, sekiranya seorang dari 
mereka mengetahui bahwasannya ia 
akan mendapat tulang yang berdaging 
gemuk atau daging dua rusuk yang 
baik, niscaya ia akan hadir di shalat 
Isya' “. (Mutafag 'alaihi) 


. Telah bersabda Rasulullah saw 


Seberat-berat shalat (berjama'ah) atas 
munafigin ialah shalat isya” dan fajar 
(subuh), dan jika mereka tahu pahala 
yang ada pada keduanya, niscaya 
mereka datang kepada keduanya 
walaulpun dengan merangkak. ( 
Mutafag 'alaihi). 

Telah datang kepada Nabi saw seorang 
buta, lalu ia berkata : Ya Rasulullah 
sesungguhnya saya tidak mempuyai 
penuntun yang bisa menuntun saya ke 


al -Adab ab | 35 


kode etik seorang muslim 


36 | 


masjid, maka beliau memberi 
kelonggaran baginya, tetapi tatkala ia 
berpaling hendak pergi Rasulullah 
memanggilnya, lalu bertanya 
"Adakah engkau mendengar adzan 
untuk shalat ? “ Ia menjawab : “Ya ", 
Sabda — beliau :"Kalau begitu, 
hendaklah engkau datang”. (Hadits ini 
diriwayatkan oleh Muslim). 

Dari Ibnu "Abbas, dari Nabi saw, 
beliau bersabda :”Barang siapa 
mendengar adzan tetapi ia tidak 
datang untuk shalat berjama'ah, maka 
tidak ada shalat baginya kecuali 
lantaran udzur”. 


3. Menjaga kesempurnaan shalat berjamaah 
dengan cara : 


a. 


Cc. 


Merapatkan dan meluruska shaf, 
pundak rapat dengan pundak dan 
mata kaki saling menyentuh, dari awal 
hingga akhir shalat 

Serentak dalam gerakan shalat, tunggu 
hingga imam selesai mengucapkan 
“Allahu Akbar”, makmum baru mulai 
bergerak 

Jauhka diri dari mendahului imam. 


al -Avab 


kode etik seorang muslim 


d. Tidak terburu-buru untuk datang 
shalat berjama'ah. 


T. Adab Shalat Yang Benar 


l: 


2 
3 
4 


10. 


pemah 
pemah 


12. 


Merendahkan diri di hadapa Allah. 


. Memahami ayat-ayat yang dibaca. 


Tenangkan diri dzahir dan batin. 


. Menahan anggota badan untuk tidak 


bergerak selain gerakan shalat. 


Memahami rukun shalat dan 
mengamalkannya. 
. Bersikap khusuk sebagai wujud takut 


kepada Allah. 


. Rasakan kebesaran Allah sa'at bertakbir. 


Bertasbih dengan merasakan kehebatan 
Allah. 

Membaca tahiyyaat dengan membuat 
pengakuan yang benar-benar terhadap 
Allah. 

Memberi salam — dalam — keadaan 
memerlukan keselamatan dari Allah. 


. Selesai shalat beristigamah derigan dzikir 


(wirid ) yang disunnahkan Nabi. 

Lakukan dzikir tazkiyah (membersihkan 
hati/ mengasah kecerdasan spiritual) 
dengan dzikir yang diajarkan oleh Nabi 
melalui wakil-wakilnya. 


al-Adab | 37 


kode etik seorang muslim 


U. Adab Keluar Masjid 


l. 


Mohon ampun dan bimbingan Allah agar 
selamat selama di luar. 
Berniat untuk datang kembali. 


Mendahulukan kaki kiri, sambil berdoa : 
dlalay HI agrp ali BU 35 
Ph oa 
“Aku berlindung dengan nama Allah Yang 
Maha Agung dan dengan Dzat Yang Maha 
mulia dan kekuasaan nya yang gadim dari 
syaitan yang terkutuk”. 
Barang siapa yang membaca doa ini maka 
pada hari itu terjaga dari godaan syetan. 


Memberikan salam kepada orang yang 
masih tinggal dimasjid. 


V. Adab Makan dan Minum 


38 | 


l. 


z, 
3. 


Membasuh kedua tangan. 

Sabda Nabi : Mengambil air shalat 
(wudhu) pada saat sebelum makan itu 
menghilangkan waswas syaitan dan 
menjernihkan pandangan mata. 
Meletakkan hidangan di atas piring. 
Tidak makan sebelum lapar dan berhenti 
makan sebelum kenyang. 


al -Avab 


kode etik seorang muslim 


. Duduk sopan dengan cara : 

a. Duduk dengan meletakkan kedua 
lutut ke depan dan duduk di atas 
kedua telapak kaki. 

b. Meninggikan lutut kanan dan duduk 
di atas kaki kiri. 


, Hindarkan makanan atau minuman 


sambil berdiri, berbaring atau bersandar. 
Sabda Rasulullah saw : “Aku tidak makan 
kecuali bersederhana karena aku hamba 
Allah maka aku duduk seperti seorang 
hamba”. 


. Membaca do'a sebelum makan : 


Su ee Ef 6333 KI 3G LN 
“Ya Allah (limpahkanlah) berkah pada kami 
di dalam rizgi dan jauhkanlah kami (dari) 
siksa api neraka”. 

. Berniat dengan makanan itu mudah- 
mudahan dapat menambah kekuatan 
dalam keta'atan kepada Allah. 

. Apabila telah selesai makan arau minum 
disunnahkan untuk berdoa : 

Aa ERA Ui KI MS LI 


na Pe 2. 


7... 


al -Adab ab | 39 


Kode etik Mean muslim 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
makan dan memberi kami minum dan telah 
menjadikan kami sebagai orang muslim”. 
(Hadits diriwayatkan dari Abu Dawud, 
Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah). 


W. Hal-Hal Yang Harus Dijaga Ketika Keluar 
Rumah 


40 | 


Berdo'a pada sa'at keluar rumah 

aa ae Medan Fa 2 sii . 
BUY V9 IG MI ES gama 
“Dengan nama Allah, saya menyerahkan diri 
kepada Allah, tiada daya dan upaya (dalalm 
segala sesuatu ) melainkan dengan Allah jua”. 
Peruts Jauhi dari makanan yang subhat 
(tidak jelas halalharamnya) dan yang 
haram, sebab makanan yang haram 
merusak hati. Hati adalah raja yang 
memerintah seluruh anggota badan. 
Lidah, Perlu dijaga dari perkataan keji. 
Banyak berbicara tentu banyak salahnya 
dan akan bertambah dosanya. 

Mata, Pandanglah yang halal saja, jangan 
melihat wanita yang terbuka auratnya dan 
tempat-tempat maksiat, karena itu adalah 
panah syaitan yang membunuh jiwa 
manusia. 


al -Avab 


kode etik seorang muslim 


8. 


Telingas Hindarkan dari mendengar 
perkara yang diharamkan seperti suara 
wanita, bunyibunyian musik yang 
bernada pada kesyirikan dan kemaksiatan, 
umpatan orang lain, dsb. Telinga menjadi 
saksi yang bisa bicara di akhirat nanti. 
Tangan: Gunakan ia dalam 
menyempurnakan keperluan hidup. 

Kaki, Bawalah kaki ke tempat yang mulia 
dan hindari dari menyalah gunakannya. 
Kemaluan Hendaklah dipelihara dari 
perbuatan terkutuk. 


Tujuan anggota ini merupakan amanah 
Allah, satu penghianatan besar bila disalah 
gunakan. Inilah yang dikatakan kufur nikmat. 


al -Adab ab | 41 


kode etik seorang muslim 


BAB III 
ADAB HIDUP BERMASYARAKAT 


Menjaga adab hidup bersyarakat adalah 
presentasi dari etika komunikasi hablumminannas, 
yang itu merupakan prasyarat manusia dapat 
terhindar dari kehinaan dan murka dari Allah 
sebagaimana prasarat menjaga adab 
habluminallah. Dan di antara hal-hal penting 
yang harus diperhatikan adalah: 


A. Adab Murid Terhadap Guru 


Mulai belajar dengan memberi salam dan 
hormat. 

Meminta izin jika mau bertanya. 

Jangan sekali-kali berhujjah dengan guru. 
Tunjukkan sikap menerima pendapatnya. 
Tidak menyinggung perasaannya. 

Duduk sopan dan tenang di hadapan 
guru. 

Mencari waktu yang tepat untuk bertanya. 
Berbaik sangka terhadap guru. 
Memberikan segala keutamaan kepada 
guru. 


B. Adab Murid Terhadap Keluarga Guru 
1. Menghormati mereka. 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 


42 | 


2. Menjaga harta benda mereka. 

Berkasih sayang terhadap keluarganya. 

4. Berada di samping mereka ketika mereka 
mendapat musibah. 


An) 


5. Memberi bantuan atas apa yang mereka 
perlukan. 

6. Menjaga aib mereka. 

7. Menunjukkan sikap yang disenangi 
mereka. 


C. Adab Murid Terhadap Sahabat-sahabatnya. 
1. Mendahulukan sahabat dalam hal 

keperluan sahabatnya. 

Senantiasa bermudzakkarah (diskusi). 

Saling mengingatkan 

Memelihara harta mereka. 

Membantu menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi. 

6. Senantiasa mendo'akan untuk kebaikan 
mereka. 


sum Nai 


D. Hak-Hak Dalam Makan dan Minum Bagi 
Pelajar. 
1. Seorang pelajar harus menjaga makan dan 
minumnya. Ambil makanan yang halal 
menurut syariat. 


al -Adab ab | 43 


kode etik seorang muslim 


Firman Allah : “Wahai orang yang beriman, 
makan makanan yang baik dari barang yang 
direzkikan kepadamu dan bersyukurlah”. 

2. Makan dan minuman yang menyehatkan 
jasmani dan ruhani. 

3. Mengamalkan perkara yang sunnah 
ketikan makan dan minum. 

4. Menjauhi makanan yang subhat dan 
apalagi yang haram. 
Sabda Nabi Saw : “Tiap-tiap daging yang 
tumbuh dari makanan yang haram, neraka 
lebih pantas baginya” 
Berkata Sayyidina Abbas ra : “Tidak 
diterima oleh Allah swt. shalat orang yang ada 
dalam perutnya makanan yang haram”. 

5. Memperbanyak lapar, dahaga dan 
berpuasa sunnah. 

6. Hindarkan diri dari terlalu kenyang 
karena bisa menggelapkan hati 

7. Bersyukur dengan rizki yang diperoleh 


E. Adab Anak Terhadap Ibu Bapaknya. 
1. Mendengar perkataan mereka. 
2. Berdiri menghormat apabila keduanya 
berdiri. 
3. Menta'ati petunjuk dan nasihat keduanya. 
4. Bersegera menyahut panggila mereka. 


44 | al -Adab 


kode etik seorang muslim 


5. Merendahkan diri dengan menampakkan 
rasa kasih sayang. 

6. Menghindari meminta sesuatu dengan 
paksaan. 

7. Menjaga untuk tidak berbangga dengan 
bakti yang diberikan. 

8. Tundukkan pandangan terhadap mereka. 

9. Jangan mendurhakai keduanya. 

. SifatSifat Yang Diperlukan Dalam Memilih 

Sahabat. 

1. Berakal sehat 

2. Berakhlak mulia, 

3. Mencari sahabat yang — menyukai 
kebenaran. 

4. Pesan Sayidina Ali ra : 
“Saudaramu yang sebenarnya ialah yang 
bersamamu, yang sanggup berkorban demi 
kebahagiaanmu, kalau ada sesuatu yang 
menimpamu ia sanggup meninggalkan 
siapapun untuk bersamamu”. 

5. Jauhi orang yang selalu berbuat kefasikan. 


Jauhi mereka yang cinta dunia 
(materialistik dan hedonistik). . 


. Hindari mereka yang suka berbuat dusta. 


al -Avab | 4s 


kode otik seorang muslim 


G. Menjaga Hak Persaudaraan dan 


46 | 


Persahabatan 

1. Menghindarkan diri dari menyakiti hati 
kawan. 

2. Merendahkan diri. 

3. Jauhi bermuka masam 

4. Berikan layanan sama rata. 

5. Minta ijin jika ingin masuk rumahnya. 

6. Kasihi anaknya dan menghormati orang 
tuanya. 

1. Selalu bermuka manis. 

8. Menepati janji. 

9. Kasihi mereka sebagaimana mengasihi diri 


sendiri. 


10. Mengamankan perselisihan. 

11. Merahasiakan keaiban mereka. 

12. Membantu sesama islam. 

13. Berbaik sangka. 

14.Menentramkan mereka ketika ditimpa 


musibah. 


15. Menghindarkan dari meremehkan mereka. 
16. Mendekati kaum miskin. 


17.Menjaga kehormatan jiwa dan harta 


mereka. 


18. Menjaga pembicaraan. 
19. Mudah memberi ma'af. 
20. Berdoa untuk kebahagiaan mereka. 


al -Adab 


kode etik georang mualim 


H. Adab Dalam Majelis (Pertemuan) 

1. Memberi salam tatkala masuk atau 
meninggalkan majelis. 

2. Mengambil tempat yang kosong. 

3. Tidak melangkahi bahu tamu yang lain 
untuk mengambil tempat di depan. 

4. Berkenalan dan bercengkrama dalam 
majelis. 

5. Duduk di antara dua orang harus minta 
jin terlebih dahulu. 

6. Hindarkan bergurau dengan berlebihan. 

1. Diam dan memperhatikan orang yang 
sedang berbicara / lawan bicara. 

8. Mematuhi arahan pembawa acara. 

9. Berusaha hadir di majelis sesuai dengan 
syarat yang ditetapkan (waktu, pakaian 
atau lainnya). 

10. Menjaga pandangan dari yang haram. 

11. Hormati wanita yang melintasi hadirin 
laki-laki. 

12. Memulai majelis dengan memuji kepada 


Allah. 


1. Adab Dan Kesopanan Bermasyarakat 
1. Menampakkan akhlak yang mulia. 
2. Bermanis muka. 
3. Memberikan contoh teladan yang baik. 
al -Adab | 47 


kode etik seorang muslim 


4. Menziarahi orang yang sakit. 

5. Menghormati orang tua dan 
menggembirakan mereka. 

6. Berlapang dada dalam masalah khilafiah. 

1. Menutup aib kaum muslimin. 

8. Menghindarkan untuk tidak bertegur sapa 
selama tiga hari. 

9. Senantiasa memberikan bantuan. 

10. Bersedia membimbing golongan jahil. 

11. Menjaga pandangan dan kehormatan 
terhadap kaum wanita. 

12. Berazzam — (berniat) dan berusaha 
mencegah kemungkaran. 

13. Selalu berdo'a agar diberi petunjuk Allah 
Swt : “Ya Allah, berilah hidayah kepada 
kaumku, sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui”. 


J- Adab Menziarahi Orang Sakit. 

Sabda Rasulullah saw : “Berilah makan orang 
yang lapar, bebaskanlah yang diperhambakan dan 
ziarahi orang yang sakit”. 

a. Menjaga perasaannya. 

b. Menggunakan.perkataan yang 
menggembirakan dan memberi semangat. 

c. Memegang tangan atau dadanya. 


48 | al—-Adab 


kode etik seorang mualim 


. Menasehaati dia supaya tenang dan berdo'a 
untuk kesehatannya. | 
Membawa oleh-oleh yang menggembirakan 
yang sakit, jika diperkenankan baginya. 
Menenangkannya agar memperingan dalam 
menanggung kesulitan. 

Mengingatkannya agar tidak mengharapkan 
kematian. 

Rasulullah Saw bersabda : “Wahai Abbas, 
paman Rasulullah, jangalah engkau mengharap- 
harapkan mati. Kalau sebelum ini engkau adalah 
orang baik, maka dengan panjang umurmu, Allah 
akan menambah kebaikan-kebaikan bagimu. Dan 
sekiranya engkau berbuat kesalahan, maka 
janganlah engkau mengharap-harapkan mati”. 

. Mengingatkan untuk bertaubat. 
Mengingatkan supaya tidak mengadu kepada 
makhluknya. 


. Adab Menziarahi Orang yang ditimpa 
Musibah. ' 
Setiap makhluk tidak dapat menggerakkan 


diri dari musibah, karena segala sesuatu telah 
ditentukan oleh Allah. 


. Menasehati orang yang ditimpa musibah 
supaya bersabar. Firman Allah : 


al -Adab | 49 


kode etik seorang mualim 


“Katakanlah: Hai hamba-hambaku yang beriman, 

bertagwalah kepada Tuhanmu. Orang yang 

berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. 
Dan bumi Allah ini luas. Sesungguhnya 

orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 

pahala mereka tanpa batas. " 

. Menjelaskan bahwa harta kesayangannya juga 

adalah milik Allah, sehingga Allah lebih 

berhak terhadapnya. 

. Menerangkan bahwa musibah adalah ujian 

supaya kita ingat kepada Allah. Firman Allah : 

“Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang 

ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami 

menguji siapa di antara mereka yang terbaik 

perbuatannya”. 

. Berusaha menampakkan kedudukan. 

. Menghindari mengadukan hal yang 

memberatkan dia. 

. Membantu menyelesaikan kesulitannya. 


. Adab menziarahi Orang Tua Yang Udzur. 
Bersabar dengan keadaannya. 
Merendahkan suara ketika berbicara. 
Berusaha sedikit bertanya. 

Membantu kerja hariannya. 
Memperhatikan perkataannya. 
Membawakan hadiah yang disukainya. 


TR ab men wa SAE 


50 | al —Avab 


kode etik seorang muslim 


Menghindari dari yang menyinggung 
perasaannya. 

Tidak memaksanya mengulangi 
perkataannya berkali-kali. 


M. Adab Menziarahi Orang Yang Sakaratul 


Maut. 

1. Mengajarinya mengucapkan kalimat 
tauhid. 

2. Mengulangkan kalimat tauhid tersebut 
berkali-kali dengan lemah lembut. 

3. Menyuruh agar berwasiat. 

4. Memberi bau-bau agar harum 

5. Membimbingnya agar membaca Al-gur'an 
atau dibacakan kepadanya. 

6. Memiringkan badannya di sebelah rusuk 
kanan ke arah kiblat atau memiringkan 
rusuk kirinya atau ditelentangkan dan 
dimiringkan kepalanya ke arah kiblat. 

7. Berpesan kepada keluarganya agar 
menjaga akhlak. 

8. Mengajarinya agar memperbaiki 


prasangka terhadap Allah dan 
mengharapkan ampunan dari Nya. 


Hadits Nabi Saw : “Janganlah kamu mati 
kecualli dalam keadaan berbaik sangka 
kepada Allah”. 


al-Adab | sj 


kode etik seorang muslim 


N. Adab Menziarahi Jenazah 


52 | 


l. 


Menyampaikan berita kematian itu 
kepada keluarga, sahabat dan orang 
shalih. 

Menghindarkan dari pembicaraan tentang 
dunia tatkala berziarah. 

Tidak meratapi kematian seseorang. 
Diharapkan mengungkapkan duka cita 
dengan cara yang wajar. 

Rasulullah Saw, pernah bersabda tatkala 
kematian Ibrahim, anaknya : “Air mata 
berlinang, hati sedih, tetapi kami tidak 
mengatakan sesuatu kecuali yng diridhai 
Allah. Sungguh kami terlalu bersedih berpisah 
dengan kamu, hai Ibrahim”. 


Hadits ini yang mengharamkan meratapi 
kematian di antaranya. Mayat yang 
diratapi akan merasa tersiksa karena 
ratapan itu. 

Diwajibkan yang menziarahi jenazah itu 
segera memandikannya, mengkafankan, 
menyolatkan dan mengantarkan ke kubur 
dan mengebumikannya. 


al -Adab 


Kode etik seorang muslim 


O. Adab Mengiring Jenazah Ke Makam 


I: 
2: 


Mendahulukan bagian kepala. 

Sunnah disegerakan perjalanannya ke 
pemakaman. 

Diharuskan berkendaraan jika makam 
jauh jaraknya. 

Pengantar berjalan di belakang jenazah. 
Bagi yang hidup bisa mengambil 
pelajaran, — seandainya — kita mati 
bagaimana. 

Bagi orang yang bertemu dengan jenazah 
yang dibawa ke makam, disunnahkan 
membaca : Maha Suci Allah yang tidak 
mati, Maha suci Allah yang memiliki lagi 
bersih, inilah apa yang dijanjikan kepada 
kami oleh Allah dan Rasulnya, Ya Allah 
tambahkanlah iman dan keselamatan 
kami. 

Wanita diharapkan tidak ikut ke makam, 
karena makruh hukumnya. 


al -Avab ab | 53 


kode etik seorang muslim 


BAB IV 


KEHIDUPAN SEORANG WANITA 


Wanita adalah tiyang penyangga peradaban 
suatu bangsa, kalau wanita suatu bangsa baik, 
maka akan baiklah kondisi moral dan peradaban 
bangsa tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Maka 
di dalam islam etika kehidupan seorang wanita 
muslimah sangat mendapatkan perhatian. 
Diantaranya adalah sebagai berikut : 


A. Adab Kepribadian Wanita 


2. Selalu berada di rumah. 

3. Mengutamakan tugas-tugas di rumah dari 
yang lain. 

4. Dilarang maninggalkan rumah tangga, 
kecuali bila ada keperluan. 

5. Selalu mendampingi suami dan 
menggembirakannya apabila dilihat 
suami. 

6. Memelihara kehormatan diri ketika suami 
tidak di rumah. 

7. Meminta izin kepada Bapak/Ibu atau 
suami jika keluar. 

8. Apabila keluar rumah hendaklah tidak 
menarik perhatian orang banyak. 

54 | 8 al —Adab 


kode etik seorang muslim 


9. Teguhkan hati untuk senantiasa menjaga 
nama baik, rumah tangga, shalat, puasa 
dan selalu memikirkan agamanya. 

10. Selalu merenung keaiban diri. 

11. Menundukkan pandangan dari yang 
haram dan jelek. 

12. Selalu muragabah (memeriksa kelalaian ) 
diri dan memperbanyak dzikir. 

13. Memperbanyak puasa. 

14. Mendorong suami untuk mencari rezeki 
yang halal. 

15. Tidak menuntut pemberian yang banyak 
dari suami. 

16. Melahirkan sifat malu, sedikit tertawa, 
banyak bersabar dan bersyukur. 

19. Apabila kedatangan sahabat suami ke 
rumah tatkala suami tidak ada maka 
jangan diizinkan masuk atau 
mengucapkan sesuatu sehingga 
mendorong tamu tersebut berkenan 
terhadap dirinya. 

18. Memperbanyak belajar Ilmu Agama, 
terutama Al guran guna pendidikan 
anaknya kelak. 


al -Avab | s5 


kode etik seorang muslim 


B. Adab Wanita Yang Menginjak Remaja 
s Di Dalam Rumah 


56 | 


l. 


ai 


Sa 


Menghormati orang tua dan 
menerima nasihat yang diberikan. 
Memperbaiki diri untuk menjadi 
muslimat yang shalihah. 

Menjaga nama baik keluarga. 

Melatih diri dalam urusan rumah 
tangga. 

Memperbanyak shalat dan puasa. 
Menjadikan Algur'an sebagai hiburan 
dan menghafalnya. 


. Menyedikitkan ketawa dan 


memperbanyak mujahadah (melawan 
nafsu dan syaitan) 


s» Di Luar Rumah 


1. Jika keluar bersama dengan orang tua 
atau muhrimnya. 

2. Tidak mendongakkan pandangan, 
sebaiknya senantiasa menundukkan 
pandangan. 

3. Menghiasi diri dengan sifat malu. 

4. Berkata yang benar. 

5. Menghindari terbiasa pergi ke tempat- 
tempat umum. 

al -—Adab 


kode etik seorang muslim 


6. Menghindari bersahabat denga laki- 
laki. 

1. Menghindari bertemu dengan wanita- 
wanita fasik. 

8. Menuju ke tempat pengajian tanpa 
menyimpang ke tempat yang lain. 

9. Banyak mengkaji sejarah wanita- 
wanita utama dan salafushshalihah. 


C. Adab Istri Terhadap Suami 


l. 


Senantiasa bersikap malu, ta'at dan 
hormat kepada suami. | 

Diam ketika suami sedang berbicara. 
Memelihara kehormatan ketika suami 
sedang tidak ada di rumah. 

Memakai harum-haruman di dalam 
rumah dan senantiasa membersihkan 
mulut. 

Menampakkan kecukupan (gana'ah), tidak 
merasa kurang. 

Merasakan dan meyakinkan diri bahwa 
suami punya banyak kelebihan. . 

Sikap suami diterima dengan syukur. 
Menampakkan rasa gembira ketika 
memandang suami. 

Memuliakan Ibu/Bapak dan keluarga 
suami. 


al -Avab | 57 


kode efik seorang muslim 


D. Adab Wanita Dalam Bertetangga 


1. 


ke 
8. 
SA 


Memuliakan dengan ucapan salam ketika 
berhubungan dengan mereka. 
Tidak ngobrol yang berkepanjangan. 


. Tidak menyelidiki (rahasia/aib ) rumah 


tangga orang lain atau tetangga. 
Menziarahi tetangga tatkala sakit. 
Mengucapkan  tahniah (penghargaan) 
sewaktu mereka memperoleh 
kegembiraan. 

Mengucapkan takziyah (bela sungkawa) di 
sa'at mereka mendapat bencana/musibah 
Berusaha akrab dengan keluarga mereka. 
Mema'afkan kesalahan mereka. 

Menegur kesalahan mereka dengan lemah 
lembut. 


10. Tidak memandang aurat mereka. 
11. Memberi pertolongan bila diminta. 
12. Menutup aib mereka dari diketahui orang 


banyak. 


E. Adab Wanita Terhadap Pembantu. 


58 | 


l. 


Tidak memaksa pembantu untuk 
melakukan pekerjaan yang di luar 
kemampuan. 


2. Menunjukkan sikap belas kasihan 
3. Tidak memukul atau menyakiti mereka 
al -—Adab 


kode etik aeorang muslim 


NA 


ge 


Tidak mencaci mereka dengan ucapan 
yang keji. 

Mema'afkan kesalahan mereka. 

Berusaha menuruti permintaan mereka 
Memberikan makanan seperti yang 
dimakan tuan rumah. 

Menutup aib mereka. 

Memberikan upah setimpal dengan kerja 
yang dilakukan 


. Tugas Wanita di Dalam Rumah. 


napa 


Keadaan rumah hendaklah senantiasa 
bersih. 

Sediakan makan untuk suami tanpa 
disuruh atau diminta. 

Pastikan makanan yang disukai suami 
Menjahit pakaian suami dan anak-anak. 
Mencuci pakaian suami dan anak-anak. 
Menjaga harta suami dan tidak diserahkan 
kepada orang lain 

Mendidik anak-anak agar menjadi 
manusia yang beriman dan tidak 
memberati ibu/bapaknya di akhirat kelak. 
Menjadi permaisuri dan bidadari bagi 
suami ketika ia berada di rumah dengan 
memberi layanan yang baik. Seorang istri 
hendaklah menjadikan rumah tangga 


al -Adab | 59 


kode etik seorang muslim 


surga bagi suami dan anak-anaknya. 
Tanggung jawab wanita tersirat dalam 
hadits Rasulullah yang artinya: 

“Apabila seorang wanita — menunaikan 
kewajibannya terhadap Tuhannya, menta'ati 
suaminya dan menggerakkan alat tenunnya 
seolah ia bertasbih kepada Allah terus 
menerus, maka selama alat tenun berada 
dalam tangannya maka seolah-olah ia shalat 
berjamaah. Apabila ia menanak nasi untuk 
anak-anaknya — niscaya — Allah — akan 
menggugurkan segala dosanya (selain dosa-dosa 
besar)”. 


G. Mendidik Anak-Anak. 

Seorang ibu bertanggung jawab dalam 
mendidik anak-anak dan ia akan bertanggung 
jawab terhadap amanah ini di akhirat nanti. 
Perkara yang perlu dilaksanakan terhadap anak- 
anak adalah : 


l. 


AP 


60 | 


Menguatkan dan menyuburkan tubuh anak- 
anak dengan makanan yang halal. 
Menyuburkan tubuh mereka dengan riyadhah. 
Menghindarkan mereka dari segala bahaya. 
Memantau minat dan bakat mereka 
Menyuburkar jiwa dengan iman. 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 


6. 


14. 


Mengajari anak dengan etika / sopan santun 
dan menumbuhkan minat pada pelajaran / 
ilmu. 

Membiasakan mereka dengan akhlak dan 
perilaku yang terpuji atau mulia. 

Mengajari mereka cara berhadapan dengan 
segala lapisan masyarakat. 

Mengajari mereka agar hormat kepada 
bapaknya dan orang yang lebih tua. 


.Menanamkan rasa cinta kepada pribadi 


Rasulullah saw dan para pejuang kebenaran 
yang berjiwa besar. 


.Mendidik mereka supaya menghormati 
gurunya. 
. Mengajari mereka Al-gur'an dan 


menanamkan rasa cinta kepadanya. 


. Menjaga hidup mereka dengan cara hidup 


islam, sedikitpun jangan diberi kesempatan 
hidup dalam cara jahiliyyah/kafir. 

Menanamkan cita-cita untuk hidup dan mati 
dalam berbakti kepada Allah sebagai pejuang 
dan menjadi seorang anggota masyarakat yang 


baik. 


Kesimpulannya : 


Sabda Rasulullah Saw : 
Didiklah anak dengan tiga hal : 


al -Adab | 61 


kode etik seorang muslim 


a. Mencintai Rasulullah. 
b. Mencintai keluarga dan sahabat beliau. 
c. Selalu membaca Algur'an. 


H. Hak Seorang Ibu Terhadap Anaknya 


l. 


2: 


3 


4. 


Membantu anak-anak dalam kebaikan 
dan kepentingan mereka. 

Tidak memberati mereka melakukan 
kebaikan lebih dari kemampuan dan 
kesanggupan mereka. 

Jangan mengabaikan mereka jika mereka 
kurang berminat melakukan perintah. 
Tidak — menghalangi mereka — dari 
mematuhi: perintah Allah. 


Il. Tugas Wanita di Luar Rumah 


l. 


z. 


3. 
al -Adab 


kode etik seorang muslim 


62 | 


Bidang Pendidikan 

a. Sebagai guru 

b. Pengasuh anak-anak 

c. Penasihat bagi sesama wanita 

Bidang Kesehatan 

a. Sebagai Dokter 

b. Sebagai Juru rawat 

c. Sebagai Bidan yang menyambut 
kelahiran anak 

d. Sebagai tukang pijat bagi kaumnya. 

Bidang Kesejahteraan 


5. 


Mengurus Jenazah kaumnya 
Menziarahi orang sakit 

Membantu orang kesusahan 
Membantu anak-anak yatim 

Bidina Jurnalistik 

Menulis tulisan-tulisan atau informasi 
yang menasehati kaum wanita. 

Membantu tugas suami 

a. Berdagang yang mengikuti syari'ah 

b. Bertani yang layak baginya 

c. Urusan pemerintah yang khusus bagi 
wanita. 


Pa CN EP 


J. Adab Wanita Keluar Rumah. 


l. 


Keluar dengan berdoa dan minta 
perlindungan dari fitnah dan gangguan 
manusia serta syaitan, dengan membaca : 


y YA Aa AM Ie AS Dag 


.8L 


“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada 
Allah. Tidak ada daya upaya melainkan 
dengan pertolongan Allah”. 

Bila tempat tujuan kurang 2 km wanita 
boleh ditemani oleh anak-anak. Bila 


al-Adab | 63 


kode etik seorang muslim 


64 | 


perjalanan lebih dari itu hendaklah 

wanita itu ditemani oleh muhrimnya. 

Hendaklah menutup aurat karena : 

a. Mudah dikenali bahwa dia adalah 
muslimah. 

b. Tidak ada gangguan. 

c. Mendapat keampunan Allah. 
Sebagaimana firman Allah, yang 
artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada 
para istri dan anak-anakmu dan juga 
wanitawwanita yang beriman hendaklah 
mereka  menyulurkan jilbab ke seluruh 
tubuh mereka. Yang demikian itu 
supaya mereka mudah dikenali dan 
karena itu mereka tidak akan diganggu. 
Dan Allah maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 

Menghindari berjalan di jalan besar yang 

sesak dengan orang, tetapi berjalan di 

tepian yang tidak ramai. 

Tidak menampakkan perhiasan seperti, 

kalung, dsb, atau menghentakkan kaki 

sehingga berbunyi dan menarik perhatian. 

Berjalan dengan teratur dan sopan tanpa 

banyak bicara 

Tidak mengenakan perhiasan yang 

menggairahkan. 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 


8. Berpakaian yang gelap, longgar dan tidak 
menampakkan bentuk tubuh. 

9. Tidak — memakai  baubauan yang 
merangsang nafsu laki-laki. 

10. Menundukkan pandangan dan 
memelihara sifat malu. 

11. Bila berada di jalan sekali-kali tidak 
menyapa atau melayani lakilaki yang 
bukan muhrimnya. 

12. Memperbanyak istighfar kepada Allah 


sepanjang perjalanan. 


K. Batas-Batas Pergaulan Wanita 

1. Suami tidak ada batas bagi istrinya. 

2. Selama dalam pertunangan hendaklah ada 
muhrimnya ketika bertemu dengan calon 
suaminya. 

3. Istri harus minta ijin kepada suaminya 
untuk menerima lakilaki lain memasuki 
rumah. 

4. Meminta persetujuan suami untuk 
bercakap-cakap dengan lakilaki lain, dari 
balik tabir. 

5. Tidak bergaul dengan laki-laki yang tidak 


disukai oleh suaminya. 


al-Adab | 65 


Kode etfk seorang mualim 


L. KeutamaanKeutamaan Amal Wanita. 


Il: 


Mengerat kuku suami. 

Rasulullah Saw pernah bersabda kepada 
Fatimah : 

“Ya Fatimah, apabila seorang wanita 
meminyakkan rambut suaminya, jenggot, 
memotong kumis dan mengerat kukunya, 
maka Allah akan memberi minum dari air 
surga yang mengalir di sungai-sungainya dan 
diringankan oleh Allah baginya sakaratul 
maut dan ia akan mendapati kuburannya 
menjadi taman-taman yang indah di surga”. 
Meminyaki rambut suami. 

Bermanis muka di hadapan suami 

Selama wanita bermanis muka di hadapan 
suami maka selama itulah malaikat akan 
mendo'akannya. 

Senantiasa menyediakan air di sisi 
suaminya. 

Selama ia berbuat yang demikian, selama 
itulah dia dido'akan keampunan baginya 
oleh malaikat. 


M. Suami Mendidik Isteri 


Hendaklah suami mengajari istrinya ilmu- 


ilmu fardhu “ain (ilmu yang harus dipelajari oleh 
setiap muslim-muslimah), bagi yang mampu 


66 | al -Adab 
kado Ad seorang muslim 


mengajar. Sekiranya tidak wajiblah ia menyuruh 
istrinya umtuk mempelajarinya pada seorang 
guru. 
Sabda Rasulullah Saw : 

“Takutlah kepada Allah, karena semua wanita itu 
adalah amanah Allah kepadamu. Barang siapa yang 
tidak menyuruh wanitanya mengerjakan shalat dan 
tidak mengajaar mereka ilmu fardhu maka khianatlah 
ia kepada Allah dan Rasulnya”. 


Do'a mendapatkan istri dan keturunan yang 
baik dan menjadi pemimpin orang yang 
bertagwa. 


e ea 


Uu, Ai ag 653, Lagi en Ca — 


“BU : sel TN 


“Ya Tuhan kami, karuniakanlah pada an istri-istri 
dan anak keturunan kami yang menyejukkan mata 
dan jadikanlah kami pemimpin bagi orangorang yang 
bertagwa” 


N. Ilmu-Ilmu Fardhu “Ain adalah : 
1. Pengenalan tentang hakekat ke-Esa-an 
Allah (Tauhid), Rasulrasulnya, cara-cara 
ibadah dan tahu tentang halal-haram. 


al -Adab ab | 67 


kode etik seorang musiim 


68 | 


Ilmu yang mengenalkan tentang sifat-sifat 
hati yang terpuji dan yang keji. 

Hendaklah suami mendidik istrinya 
dengan lemah lembut, bermanis muka 
dan membuat kebajikan terhadapnya. 
Sabda Rasulullah Saw : “Seorang mukmin 
yang sempurna imannya adalah orang yang 
baik akhlaknya dan lemah lembut terhadap 
keluarganya”. 

Hendaklah suami terlebih dahulu 
menunjukkan sikap amanah, kasih sayang 
dan tulus ikhlas kepada istrinya. 

Suami hendaklah — menyempurnakan 
kewajiban dengan memberikan makan 
dan pakaian (nafkah) yang layak bagi 
istrinya. 

Janganlah suami memberatkan istrinya 
lebih dari yang patut. 

Ajarilah istri supaya hidup bersabar dalam 
kesusahan. 

Didiklah istri agar berbuat baik dengan 
kedua orang tua dan mertuanya dan 
hubungi terus dengan rasa kasih sayang 
sesama mereka. 


al -Adab 


kode etik seorang muslim 


BAB V 
AKHIR HIDUP MANUSIA 


A. Mengisi Waktu Sebelum Tidur 


Waktu bagi seorang muslim adalah modal 


hidupnya. Membiarkan waktu mubazir adalah 
sebuah kerugian. Di siang hari masing-masing 
anggota keluarga menjalankan tugasnya, maka 
apabila berkumpul pada malam hari wujudkanlah 
suasana damai dan aman. Gunakanlah waktu itu 
untuk hal-hal bijak seperti : 


2. 


Membaca Kitab atau Buku Agama. 

Pilihlah buku-buku yang membangkitkan rasa 
tagwa dan ingin memperbaiki diri serta 
membela agama Islam. 


Mengikuti Kajian Keilmuan 

Kuliah yang mengikuti syari'ah. Bukan 
tentang halhal dunia. Bergurulah kepada 
seorang guru yang tepat, karena sabda 
Rasulullah saw: “Barang siapa yang tidak 
berguru, maka syaitanlah gurunya”. 


Bermuzakarah dan Bercakap-cakap. 
Berkumpul dengan para sahabat untuk 
membicarakan problem umat Islam, dan 
mengusahakan jalan keluar. 


al -Avdab | 69 


kode etik seorang muslim 


5, Menjalin Silaturrahim, Saling Mengunjungi. 
Saling berkunjung kepada saudara se-Islam 
untuk mempererat tali persaudaraan 
(ukhuwwah — Islamiyah), — Kuatnya rasa 
ukhuwwah merupakan asas kuatnya umat 
islam. 


6. Keluar Rumah Untuk Melihat Kebajikan 
Umat Islam. 
Manusia jarang sekali mengetahui kesusahan 
orang lain. Sedangkan masalah tetap ada pada 
setiap insan. Bantulah mereka !. 


B. Adab Menjelang Tidur. 

1. Bersihkan diri dan gosok gigi. 

2. Ambil wudlu dan sholat mutlak dua 
rakaat. 

3. Menulis wasiat, karena mungkin kita akan 
akan mati pada saat tidur. Letakkan wasiat 
di bawah bantal. 

4. Bentangkan pembaringan menghadap 
kiblat. Berbaring di atas rusuk yang kanan 
dengan dada menghadap ke kiblat. 
Berniat dan berazzam untuk bangun 
malam dan melakukan sholat malam. 

5. Bacaan sebelum tidur: 


70 | al -Abab 


kode etik searang muslim 


- Surat asSajdah, Surat al-Mulk, ayat 
kursi, a-bagarah:284-286. 

- Surat alIkhlas, alFalag dan an-naas. 

- Membaca doa' menjelang tidur, yaitu: 


ya Baray Gel ng Batal, 

“Atas nama-Mu yaa Allah, yang telah 
menghidupkan dan mematikan”. 

6. Usahakan tertidur dalam keadaan dzikir 

sirri (dalam hati) dengan lafadh Allah, 

Allah, Allah, dengan disertakan detak 


jantung atau nafas. 


al -Adab | 


Kode etik seorang muslim 


BAB VI 
MENJAGA DAN MENGASAH 


KECERDASAN SPIRITUAL, EMOSIONAL 
DAN INTELEKTUAL SECARA TERPADU. 


A. Menjaga Pola Makan. 


72 | 


Makanan harus halal. Makanan halal akan 
mencerdaskan spiritual. Makanan subhat 
(yang tidak jelas halaharamnya) akan 
menumpulkan kecerdasan spiritual. 
Sedangkan makanan haram akan 
menumpulkan kecerdasan emosional dan 
Spiritual sekaligus. 

Seringsering puasa, kalau bisa seperti 
puasanyanya Nabi Daud (sehari puasa dan 
sehari tidak puasa). 

Makanan bergizi dan mendukung 
kecerdasan,seperti: anggur merah, 
madu,susu dan daging kambing. Dan 
tidak terlalu banyak mengkonsumsi 
bawang merah,dan apel yang masam. 
Tidak makan menjelang tidur, paling 
dekat dua jam sebelum tidur. 

Tidak menkonsumsi narkoba, karena 
narkoba akan merusak kecerdasan 
intelektual,emosional, — dan spiritual 
sekaligus secara serempak. 


al -Adab 


kode etik seorang mualim 


B. Menjaga Pola Tidur-Bangun 


Harus tahu pergantian malam ke siang 
atau siang ke malam, artinya tidak boleh 
tidur ketika matahari terbit, dan matahari 
terbenam. 

Cepat tidur (antara pk. 21-22) dan cepat 
bangun (antara pk. 0. 3-04). 

Tidak terlalu banyak tidur, terlalu banyak 
tidur akan menumpulkan kecerdasan 
Spiritual dan emosional. 

Tidur gailulah (tidur sekejab) menjelang 
dhuhur atau “ashar. 

Tidur dalam keadaan suci, kalau junub 
boleh cukup berwudlu, dan do'a atau 
dzikir sirri (dzikir dalam hati). 


C. Menjaga Pola Ibadah 


Menjaga kedisiplinan dalam ibadah., baik 
yang berkait dengan jenis ibadah, 
waktu,tempat dan bilangan ibadah 
diusahakan konsisten (istigamah) 
Bersegera melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan Allah, dengan sikap 
hormat dan peduli. 

Mengusahakan khusyuk dalam ibadah, 
dengan — penghayatan bahwa kita 
senantiasa dipantau oleh Allah. 


al -Adab ab | 73 


kode etik seorang muslim 


Berusaha melakukan giyamul lail, sholat 
tahajud dan membaca alur'an di waktu 
menjelang shubuh atau waktu sahur. . 


D. Menjaga Pola Bergaul. 


Bergaul dengan orang-orang yang sholeh 
(orang yang pola fikir dan tindakannya 
selalu kontruktrif). 

Jika merasa ada kemampuan, mengajak 
orang yang tidak sholeh menjadi lebih 
sholih. 

Tidak banyak gurau, karena banyak 
bergurau mematikan hati. 

Menjaga pandangan mata dan hati dari 
maksiat kepada Allah. 

Berusaha untuk selalu berfikir positif 
(husnudhon) dan konstruktif. 


E. Melakukan Dzikir Tazkiyah. 


74 | 


Menghadap guru mursyid untuk meminta 
inisiasi dan bimbingan dzikir tazkiyah. 
Melakukan meditasi aktif (dzikir nafi itsbat) 
O. 1, secara aktif tiap selesai sholat lima 
waktu. 

Melakukan meditasi pasif (dzikir latho'if) 


minimal 25 menit sehari semalam. 


al -Adab 


kode etik seorang mualim 


» Pelaksanaan dzikir tazkiyah ini “harus 
melalui bimbingan guru mursyid. 

a Berusaha menyempatkan diri untuk 
berkontemplasi (tafakkur), dan murogobah. 


BAB VII 
PENUTUP 


Demikian buku saku Al-Adabs kode etik 
seorang muslim ini kami susun semoga 
bermanfa'at. Khususnya untuk jama'ah, murid, 
keluarga dan handai taulan, serta teman-teman 
seperjuangan kami dalam kita mengikatkan diri 
dalam islam. Sehingga kita menjadi kuat dalam 
Meninggikan Kalimat Allah, dan Meratakan 
rahmatNNya bagi seluruh alam. Amin yaa rabbal 
'alamiin. 


al -Adab ab | 75 


kode etik seorang muslim 


BERITA KARYA 


Dengan mengharap rahmat dan ridlo Allah 
swt. 
Saya : Kharisudin Agib ibn Agib/KH.Abdullah 
Umar. 
Hari ini / Ahad, 30 Januari 2011, bertepatan 
dengan tanggal, 25 Shofar 1432 hijriyah. Pukul 
14.00, Dengan ini menyatakan telah membuat 
dan menyelesaikan sebuah susunan sholawat 
baru. Sholawat tersebut saya beri nama Sholawat 
Ulul Albab, sebagai Syi'ar (lambang) dan silah 
(pedang perjuangan/do'a) bagi keluarga besar 
saya, anggota jam'iyyah Majdzub (Majlis Dzikir 
Ulul Albab), para murid dan pengikut tarekat 
saya, serta kaum muslimin-mat pada umumnya 
yang bersimpatik dengan saya dan atau simpatik 
dengan orang-orang yang simpatik dengan saya, 
demikian seterusnya sampai dengan hari kiamat. 


Demikian redaksi sholawat Ulul Albab: 


zelal —Adab 


kode etik seorang muslim 


2 Ntgolotpko 
— SIA ai — 
GA Jia 53 ATB Cara GE Ja HN 
Se ya gai 31 Kala 
on Ker SN js WES Sh, 
Ke Near 33 63 AA AN 
Artinya, 
"Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang”, 
Yaa Allah, beri Anugrah tuan kami Muhammad 
sang pemilik kecerdasan dan hati nurani, dengan 
anugrah yang sesungguhnya, kami mohon kepada- 
Mu, dengan berkat anugrah-Mu tersebut, bagusnya 
jasad, akal dan hati nurani kami. Dengan berkat 
anugrah-Mu tersebut hendaknya Engkau 
menjadikan kami sebagai ahli dzikir, ahli fikir dan 
ahli wirid (istigomah), Demikian juga (beri anugrah) 


terhadap keluarga dan para sahabatnya, berkatilah 
dan sejahterakan (mereka) semuanya. 


Demikian berita karya ini saya buat, agar 
menjadikan maklum bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Semoga karya ini menjadi simbol 
sebagai jama'ah Rasulullah di bawah bendera Majlis 
Dzikir Ulul Albab, sekaligus sebagai do'a wasilah 


al -Adab ab | 77 


kode etik seorang muslim 


untuk pembentukan kepribadian muslim yang utuh 
dan unggul. 


Nganjuk, 30 Januari 2011 M. 
25 Shofar 1432 H. 


Ttd 


Kharisudin Agib al-Fagir 
Muallif 


Fadlilah dan Tata cara Mengamalkan 


Sholawat Ulul Albab 
Sholawat Pembangun Karakter Umat Islam Yang 
Utuh dan Unggul. 

A. Fadlilah / Kelebihan: 

1. Sholawat yang merupakan media beribadah 
yang sangat tinggi pahalanya, sekaligus sebagai 
wasilah do'a yang sangat mustajab. 

2. Do'a yang cukup singkat tetapi padat dan 
lengkap untuk pembentukan karakter bagi 
pengamal dan atau untuk orang lain, yang 
dikehendaki oleh pengamal. 

3. Membentuk priibadi pengamal dan atau 
keluarganya, menjadi bebas penyakit dan 
ketidak seimbangan badan, akal dan hati 
nuraninya. 

78 | al -Adab 


Xode etik seorang muslim 


Menjadikan pribadi pengamal sehat dan indah 
badannya.Lurus, cerdas, kreatif, inovatif, dan 
kuat hafalannya. Hati nuraninya akan 
berkembang sensitive dan peka terhadap isyarat- 
isyarat dari alam malakut dan jabarur. 

Insya Allah, Allah akan menjadikan 
pengamalnya menjadi profil ulul albab 
(cendikiawan yang diridloi Allah). Yakni 
menjadi ahli dzikir dan ahli fikir serta ahli amal 
yang istigomah (konsisten dan komitmen). 


Tatacara Mengamalkan 

Amalan Rutin / Wirid, dibaca 4x, setiap selesai 

sholat lima waktu. 

Terapi, dibaca 5x setiap selesai sholat lima 

waktu. Khusus untuk: 

a. Kelainan tubuh, setiap kali sampai kata 
husnal kholgi di ulang 3x. 

b. Kelainan akal: ketika sampai kata wal 'agli 
digati husnal 'agli dan diulang 3x. 

c. Kelainan jiwa: ketika sampai kata wal fuadi, 
diganti wa husnal fuadi, diulang 3x. 

Akan lebih baik jika pengamal sholawat ini 

membacakan surat alfatihah kepada muallif 

sholawat ini sebelum mengamalkan, khususnya 

jika hendak untuk terapi. 


al -—Adab | 79 


Xode etik georang muslim 


8 Permata Diri Santri Ulul Albab 
G.R.A.P.LYLA.K 


1. Gemar Berdzikir 

2. Rajin Belajar 

3. Aktif Kegiatan Sosial 

4. Pandai Bergaul 

5. Ikhlas dalam Berjuang dan Berderma 

6. Yakin dan Mengamalkan Firman-firman Allah 
7. Amanah dalam Melaksanakan Tugas 

8. Kreatif dan Inovatif 


KRISTAL KRISTAL 
8 PERMATA DIRI SANTRI 
G.R.A.P.LYLA.K 


1. Gemar Berdzikir 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 
a. Rajin membacaAl-Our'an dan sholawat 


b. Senang dan rajin sholat, baik fardlu maupun 
sunnah 

c. Mengistikomahkan dzikir pada waktu-waktu 
tertentu 

d. Senantiasa berdo'a dalam setiap mengerjakan 
sesuatu minimal setiap akan memulai, 
membaca basmalah dan mengakhiri 
pekerjaan dengan hamdalah 

e. Senantiasa mengingat dan menyebut nama 
Allah di setiap waktu dan kesempatan 

f. Ketika mendapat karunia membaca 
hamdalah, ketika mendapat ujian mengucap 


80 | al -Adab 


kode etik seorang muslim 


laa haula walaa guwwata illa billah, melihat 
sesutu yang menakjubkan mengucap 
subhaanallah, melihat kemahabesaran Allah, 
mengucap Allahu Akbar.... 


2. Rajin Belajar 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


Mempunyai jadwal belajar, mengaji atau 
mengkaji Al-Our'an atau membaca dan 
melaksanakannya dengan konsisten 


. Selalu berusaha meningkatkan 


pengetahuannya 


. Suka membaca, melihat dan mendengarkan 


hal-hal yang baru 


. Berkomitmen melanjutkan studi, baik formal, 


non formal maupun informal 


. Suka bertukar fikiran, diskusi dan 


mendengarkan informasi dan mengambil 
yang terbaik 

Suka melakukan studi banding dan 
melakukan kunjungan untuk mendapatkan 
ilmu yang terbaru 


. Suka melakukan pengamatan meniru dan 


melakukan modifikasi 


3. Aktif Kegiatan Sosial 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


b. 


Mengikuti dengan aktif kegiatan positif di 
masyarakat. 
Suka menghadiri pertemuan warga, majilis- 


al -—Adab | 81 


kode etik seorang muslim 


majlis ta”lim dan dzikir 


. Masuk dan aktif didalam organisasi 


kemasyarakatan (keagamaan, pendidikan, 
sosial, ekonomi, politik, profesi atau yang 
lainnya) 
. Memberikan dukungan dan kontribusi 
terhadap kegiatan kemasyarakatan, berupa 
dukungan moril, materiil, ataupun pemikiran. 


. Menggerakkan masyarakat, memberi contoh 


dan memprakarsai untuk kegiatan-kegiatan 
positif dan konstruktif. 


4. Pandai Bergaul 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 
b. 


Cc. 


82 | al 


Diterima oleh semua lapisan masyarakat 
Membiasakan senyum, sapa, salam dan 
berkenalan dengan orang lain 

Selalu bersikap simpatik dan impatik dengan 
semua orang. 

. Bisa menerima kehadiran orang lain dengan 
berbagai typology 


. Selalu berusaha memberi dan membantu 


orang lain 


. Bisa menjadi teman bicara yang 


menyenangkan dan pembicara yang sopan 
dan memukau 

. Tidak larut dalam pergaulan tetapi mewarnai 
pergaulan 

. Mampu dan berhasil dalam berdakwah 


Avab 
kode. Ad seorang muslim 


(mengajak orang lain ke jalan yang benar) 
dengan bijaksana. 


5. Ikhlas dalam Berjuang dan Berderma 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


b. 


Berjuang dan berderma untuk mencari ridho 
Allah 

Dicela atau dipuji orang tetap berjuang dan 
berderma. 


. Diumumkan atau tidak/dilihat orang atau 


tidak tetap berjuang dan berderma. 


. Tidak mengungkit-ungkit jasa-jasanya dalam 


perjuangan dan dermanya. 


. Selalu berniat (berkomitmen) untuk 


memberikan kontribusi dalam perjuangan, 
apapun bentuknya, (moril maupun materiil, 
sedikit atau banyak). 


Yakin Mengamalkan Firman -firman Allah 


Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


b. 


Cc, 


Mengkaji Al-Our'an dan mengamalkan 
isinya. 

Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi 
larangannya 

Berusaha melaksanakan himbauan dan 
kesenangan Allah (amal sunnah), dan 
menjauhi yang dibenci-Nya (amal yang 
makruh) 


. Mempertimbangkan sunnatullah (hukum- 


al —Avab 183 


kode etik seorang muslim 


hukum alam) dan tata nilai sosial dalam 
sikap hidupnya 


. Ta'at kepada Allah, Rasulullah dan 


pemerintah 

Menjaga keharmonisan hubungan dengan 
Allah, sesama manusia dan alam semesta 
atau lingkungan 


7. Amanah dalam Melaksanakan Tugas 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


b. 
Cc: 


Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung 
jawab 

Tidak berlari dari tugas dan tanggung jawab 
Melaksanakan tugas dengan menjaga 
kwalitas kinerja dan produksi 


. Selalu siap memberikan laporan 


pertanggung jawaban atas tugas yang 
diembannya 


. Tidak menuntut hak sebelum 


mempertanggung jawabkan pekerjaan 
Selalu siap menerima kritik dan saran 
perbaikan 


8. Kreatif dan Inovatif 
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi : 


a. 


b. 


84 | 


Suka membuat pembaharuan untuk 
perbaikan, atau membuat hal-hal baru yang 
belum ada 

Berfikir kreatif (hal-hal baru), inovatif 
(memperbaharui), strategis (melihat sisi-sisi 


al -Avsab 


Kode etik seorang muslim 


yang kosong) dan solutif (memberikan jalan 
keluar) 

. Menciptakan, memodifikasi, atau 
mengokulasi karya-karya seni atau karya 
ilmiah, atau karya managerial sosial 

. Melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) 
ajaran mulia yang solih dengan jamannya, dan 
berijtihad untuk membumikan Al-Our'an yag 
rahmatan lil'alamin 

. Merekontruksi peradaban unggul (adi 
luhung) 


al -—Adab | 8s 


kode etik seorang muslim 


UNIT KERJA YPP DUA 


1. UNIT PENDIDIKAN 
A. PENDIDIKAN FORMAL : 
- MADRASAH ALIYAH BILINGUAL ULUL ALBAB 
(MABL-UA) 
- SMK ISLAM ULUL ALBAB (SMKI-UA) 
1. JURUSAN TEKNIK — KOMPUTER JARINGAN 
(TK) 
2. MULTIMEDIA 
- SMP ISLAM ULUL ALBAB (PILOT PROJECT 
SEKOLAH BERBASIS PESANTREN KABUPATEN 
NGANJUK ). 
B. PENDIDIKAN NON FORMAL : 
- PESANTREN 
- MADRASAH DINNIYAH MUADALAH MESIR 
- TAMAN PENDIDIKAN ALOUR'AN (TPA) 
C. PENDIDIKAN INFORMAL 
- JAMAAH THORIOOH — OODIRIYAH ”— WAN 
NAOSYABANDIYAH 
MAJELIS DZIKIR ULUL ALBAB (MAJODZUB) 
2. UNIT LEMBAGA : 
A. METAFISIKA CENTER 
B. KOPONTREN UA 
C. LAZISUA 
D. LEMBAGA STUDI ALOUR'AN ULUL ALBAB (LSO UA) 
E. LP3UA 
F. LISPUL 
G. RADIO SUARA ULUL ALBAB 102.7 FM 
H. LM3 UA 
|. ULUL ALBAB PRESS ... 
J. LEMBAGA PEMBERDAYA ANAK YATIM & DHU'AFA 
ULUL ALBAB. 


86 | al 


Avab 
kodo: Ad seorang muslim 


2 Pesantren Terpadu Daru Ulil Albab II (LI II | 
? Kelutan, Ngronggot, Nganjuk - Jawa Timur | 
Telp. (0358) 6166610 . 537103 
Ulul Albab Press. 2014 


